Bagaimana Mencegah Kesulitan 
Pemberian ASI Yang Umum Terjadi 


• Posisikan dan lekatkan bayi Anda dengan benar di dada. 

Pemberian ASI jangan sampai menyakitkan. 

• Jika puting susu Anda retak, olesi dengan ASI. Jangan gunakan krim 
apapun kecuali yang disarankan oleh petugas kesehatan. 

• Sering-sering menyusui agar payudara Anda tidak membengkak. 

• Jika bayi Anda tidak sempat 
disusui, Anda harus memerah 
ASI Anda agar tetap lembut. 

• Simpan ASI perah di tempat 
dingin, tapi jangan lebih dari 
6-8 jam. 

• Jika payudara Ibu terasa sakit 
waktu disentuh, hubungi petugas 
kesehatan. 

• Pemberian makanan campuran (menggabungkan ASI dengan 
yang lain) tidak sehat bagi bayi Anda sebelum ia berumur 6 bulan. 
Makanan campuran mengurangi jumlah ASI yang Ibu hasilkan, dan 
dapat membuat bayi sakit. 

• Jika Anda mengalami kesulitan melakukan pemberian ASI eksklusif, 
bicarakan dengan konselor terlatih. 




Hal-Hal 

Yang Perlu Diingat 


• Pemberian ASI eksklusif selama 
enam bulan pertama dapat 
melindungi Ibu dari kehamilan 
sejauh jadwal menstruasi Ibu 
belum kembali. Berkonsultasilah 
dengan petugas KB segera 
setelah melahirkan. 


• Ketika bayi Ibu telah berusia 
6 bulan, lanjutkan pemberian 
ASI dan mulai berikan makanan 
pendamping ASI (MP-ASI). 


• Waspadai tanda-tanda diare, 
demam, kesulitan bernafas, 
atau menolak makan karena hal 
itu perlu segera ditangani. 


• Timbanglah anak Anda setiap 
bulan di posyandu. 





Bagaimana 

Menyusui Bayi Anda 



Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan PNPM Generasi 

Dokumen ini dibuat dengan dukungan masyarakat Amerika Serikat 
melalui Millennium Challenge Corporation. Informasi, opini, dan kesimpulan 
yang dicantumkan di sini tidak mewakili posisi Millennium Challenge Corporation 
atau Pemerintah Amerika Serikat. 


I&OO 

HARI PERTAMA 



KEMENTERIAN 

KESEHATAN 

REPUBLIK 

INDONESIA 



-A 

y 


Kementerian PPN/ 
Bappenas 


Jl 




MILLENNIUM 





















































Pentingnya Menyusui 



Apa yang perlu diketahui: 

• ASI memberikan seluruh makanan dan minuman yang dibutuhkan 
oleh bayi selama enam bulan pertama. 

• Pastikan Bayi mendapatkan ASI pertama yang disebut kolostrum. 

• Kolostrum melindungi bayi dari berbagai macam penyakit. 

• Memberikan ASI eksklusif berarti hanya memberikan ASI saja, tidak 
ada yang lain (tidak ada susu, makanan, minuman lain, bahkan air 
putih), kecuali untuk obat-obatan dan vitamin yang dianjurkan oleh 
dokter atau perawat. 

• Memberikan bayi ASI dan makanan atau minuman lain, termasuk 
susu formula, susu hewani, atau air (disebut "pemberian makanan 
campuran") sebelum usia 6 bulan dapat mengurangi jumlah ASI 
yang Anda hasilkan, dan dan bisa membuat bayi sakit. 


Bantu Bayi Anda Melekat 
Ke Payudara 


Seberapa Sering 
Sebaiknya Ibu Menyusui? 


• Lekatkan bayi ke dada Ibu dalam 
waktu satu jam pertama kelahiran 
(IMD). 

• Pelekatan yang baik dapat menjamin 
bayi mengisap dapat dengan baik. 

• Pelekatan yang baik dapat 
membantu Ibu menghasilkan banyak 
ASI. 

• Pelekatan yang baik dapat 
mencegah payudara sakit atau 
puting retak. 

• Untuk memastikan bahwa bayi 
melekat dengan baik; 

- Sentuh bibir bayi dengan puting 
payudara 

- Tunggu sampai mulut bayi 
terbuka lebar 

- Angkat bayi ke payudara dari 
bawah, arahkan puting ke arah 
langit-langit mulut bayi 

Bayi harus mengisap penuh 
payudara 


Empat tanda-tanda pelekatan yang baik: 

1. Mulut bayi terbuka lebar 

2. Terlihat lebih banyak kulit gelap (areola) di atas mulut bayi 
daripada di bawah 

3. Bibir bawah bayi tertekuk keluar 

4. Dagu bayi menyentuh payudara 

Bayi harus mengisap dalam dengan perlahan waktu menyusu, 
kadang kadang berhenti. 



Susui bayi semau bayi, siang dan 
malam, paling kurang 8-12 kali 
setiap hari. 


Pemberian ASI yang sering 
dilakukan dapat membantu 
meningkatkan produksi ASI. 


Teruskan menyusui sampai 
selesai dan bayi melepaskan 
sendiri puting payudara. Berikan 
puting yang satu lagi dan biarkan 
bayi memutuskan apakah ia mau 
lagi atau tidak. 



Ibu bisa mengetahui apakah bayi 
mendapatkan cukup ASI jika 
pipisnya berwarna kekuningan, 
paling kurang 6 kali sehari, dan 
berat badannya bertambah. 




















